Stand Makanan dani linuman 


an 1) | Ka tan batas 


“uh 2 2 AN As : 

— ia TFT H : Ki Bj & CAN 5 AL Ng 

' 1 “The Extraordinary of K-Culture Universe” 4 
— Tahun 2022 “ 


Ia Ka 


Fi KORsAN DAY 


Guidebook Stand Makanan dan Minuman 
Korean Day 17th “The Extraordinary of K-Culture Universe” 
Tahun 2022 


A. Deskripsi 


Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi terbaik di Indonesia 
yang memiliki Program Studi S-1 Bahasa dan Kebudayaan Korea. Setiap tahunnya, 
Program Studi S-1 Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM selalu mengadakan berbagai 
kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan Korea Selatan yang tersusun dalam 
rangkaian program kerja Himpunan Mahasiswa Bahasa Korea (HIMAHARA) UGM. 
Kegiatan tahunan terbesar yang diselenggarakan Program Studi S-1 Bahasa dan 
Kebudayaan Korea UGM adalah Korean Day. 

Pada tahun ini, tema yang diusung dalam Korean Day adalah The Extraordinary 
of K-Culture Universe. Dengan tema tersebut, Korean Day tahun ini diharapkan dapat 
mempersembahkan rangkaian kegiatan yang berkualitas, menghibur, serta menambah 
wawasan baru bagi masyarakat luas. 

Kegiatan Korean Day sendiri akan diadakan bersamaan dengan Festival 
Consumer Promotion with the Indonesian University Festival, yang akan menampilkan 
berbagai penampilan menarik, kesenian tradisional Korea, serta guest star ternama 
dengan perkiraan jumlah pengunjung sebesar kurang lebih 2.500 pengunjung dalam 2 
hari. 


B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 


Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2022- Jumat, 21 Oktober 2022 
Waktu : 13.00 WIB - 20.00 WIB 

Tempat : Lapangan Pancasila Universitas Gadjah Mada 
Narahubung : Salsabila (0812229974223) 


C. Ketentuan Umum 


1. Jenis produk yang dijual dapat berupa makanan dan minuman. 

2. Penyewa stand wajib menyewa selama dua hari dengan harga yang telah 
ditentukan. 

3. Penyewa stand diperkenankan membawa peralatan yang menunjang proses 
produksi dan penjualan. 

4. Penyewa stand tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain tanpa persetujuan 
dengan panitia. 

5. Setiap stand diharapkan untuk menyediakan online payment seperti ORIS, Link Aja, 
dan sebagainya. Untuk pembayaran tunai, stand wajib menyediakan uang 
kembalian agar transaksi dapat berjalan dengan cepat. 

6. Penyewa stand wajib ikut menjaga ketertiban dan keamanan selama acara Korean 
Day 17th berlangsung. 


koreandays ugm... ii dayskoreanlgmail.com 'Y koreandaysugm 


Fi KORAN DAY 


7. Penyewa stand Korean Day 17th wajib menjaga kebersihan dan kerapihan area 
acara. 

8. Hal-hal yang belum dijelaskan di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi 
technical meeting. 


D. Biaya Sewa Stand dan Fasilitas yang Didapatkan 


Biaya sewa yang ditetapkan di Korean Day 17th ini sebesar Rp 800.000,00/2 


hari dengan rincian fasilitas sebagai berikut: 


a. Satu buah tenda lipat dengan ukuran 3x3 m 

b. Satu buah meja 

2. Satu buah kursi 

d. Listrik berdaya 400 watt 

EL Co-card untuk free acces Korean Day selama 2 hari bagi 2 orang penjaga 
stand 


E. Syarat dan Tatacara Pendaftaran Stand 


1. 


2 


3. 


11. 


t2, 


Pendaftaran stand Korean Day 17th dibuka pada tanggal 25 September - 1 
Oktober 2022. 

Stand Korean Day 17th diwajibkan mengisi formulir pendaftaran secara online 
di https://bit.ly/OpenTenantKoreanDay1'7th 

Panitia akan menyeleksi stand yang telah mendaftar sesuai dengan kriteria dan 
kebutuhan Korean Day 17th. 

Stand yang terpilih akan dihubungi oleh panitia pada 3 Oktober 2022 yang juga 
akan memberikan informasi terkait MoU dan pembayaran. 

Pembayaran dapat dilakukan dengan membayar DP terlebih dahulu sebesar 
Rp500.000,00 atau membayar dengan lunas sekaligus. 

Penyewa stand yang sudah terpilih wajib membayar DP sebesar Rp 500.000,00 
sebelum technical meeting. 

Saat technical meeting penyewa stand wajib melunasi pembayaran sebesar Rp 
300.000,00. 

Penyewa stand menandatangani MoU kerja sama yang akan diberikan oleh 
panitia. 

Penyewa stand yang sudah melunasi biaya administrasi akan mendapat bukti 
pembayaran berupa kwitansi. 


. Penyewa stand mendapatkan hak atas stand setelah mendapatkan nomor lokasi 


stand dari narahubung setelah technical meeting. 

Apabila penyewa stand belum melunasi atau belum membayar biaya sewa 
sampai tanggal yang ditentukan, maka tenant kehilangan hak atas stand dan 
panitia berhak mengalihkan stand ke pihak lain. 

Penyewa stand yang sudah dikonfirmasi oleh panitia dan membayarkan biaya 
sewa stand, baik berupa DP ataupun pelunasan tidak bisa melakukan 
pembatalan dengan alasan apa pun dan tidak berhak menerima pengembalian 
biaya sewa stand. 


koreandays ugm... ii dayskoreanlgmail.com 'Y koreandaysugm 


FT KORSAN BAY 


F. Kewajiban Stand 


1. 


2. 
3. 


4. 


5. 
6. 


Setiap stand diperbolehkan untuk membawa tenda atau gerobak sesuai kebutuhan 
dengan ketentuan tidak melebihi besaran lahan yang telah disediakan oleh panitia. 
Setiap stand diharapkan untuk membawa roll kabel/stop kontak secara mandiri. 
Panitia menyediakan daya listrik sebesar 400 watt. Oleh karena itu, penggunaan 
listrik masing-masing stand tidak boleh melebihi kapasitas tersebut. 

Penjaga stand maksimal berjumlah 2 orang dan akan diberikan co-card sebagai 
tanda pengenal. 

Penjaga stand wajib menerapkan protokol kesehatan. 

Setiap stand mematuhi peraturan yang berlaku selama acara. 


G. Sanksi bagi Tenant yang Melanggar Aturan 


1. 
2: 


3, 


Kerusakan sarana stand disediakan oleh panitia ditanggung oleh penyewa stand. 
Apabila terjadi kehilangan properti yang telah disediakan oleh panitia, maka stand 
wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian sebesar nominal yang ditentukan 
oleh panitia Korean Day 17th. 

Apabila stand menjual barang-barang terlarang, stand akan langsung ditutup. 


H. Skema Lokasi Stand Korean Day 17th 


78m 


koreandays ugm... ii dayskoreandgmail.com 'Y koreandaysugm 


